AKU INI ORANG ASING DI DUNIA,“JANGANLAH 
SEMBUNYIKAN PERINTAH-PERINTAH-MU 
TERHADAP AKU. 


agian ketiga dari Mazmur 119 adalah mulai ayat 

17-24 yang disebut GIMEL. Dalam bahasa jawa ada 

ungkapan tentang hidup di dunia, yaitu “Urip iki mung 
mampir ngombe wae” (Hidup ini hanya seperti orang yang mampir 
untuk minum). Ungkapan ini mencoba menggambarkan betapa 
fananya kehidupan di dunia ini. Kefanaan digambarkan oleh Salomo 
dalam Pengkhotbah 3:1, “Untuk segala sesuatu ada masanya, 


untuk apa pun di bawah langit ada waktunya”. 


@ 


1 Ka , . 1 
WAKTU 


“Waktu” menjelaskan terjadinya sebuah proses 


yaitu proses “menjadi”. Karena itu segala yang 
berada di bawah waktu tidak ada yang sempurna, 
karena semua masih berproses “menjadi”. 
“Waktu” juga menjelaskan bahwa segala sesuatu 
terbatas masanya. Pada bagian Gimel ini, 
Pemazmur mengajarkan kesadaran hidup dari 


orang beriman. 


Iman membawa kita memahami bahwa semua 
yang ada di dunia ini adalah hasil ciptaan 
Tuhan (Ibrani 11:3,6). Dengan kesadaran iman, 
maka setiap orang beriman harus sadar bahwa 
hidup di dunia ini hanya sementara, pemazmur 
menggambarkannya dengan menyatakan diri 


sebagai orang asing di dunia ini. 


Istilah orang asing disematkan kepada Abram 
ketika mengungsi ke Mesir (Kejadian 12:10). Tuhan 
menyebut keturunan Abram akan berada di Mesir 
dan menjadi orang asing (Kejadian 15:13). 

Dari kedua ayat tersebut, jelas dimaksudkan bahwa 
keberadaan Abram dan juga keturunannya hanya 
tinggal sementara di Mesir, karena itu mereka 
tidak boleh berbaur dan memakai cara hidup 
orang Mesir, mereka harus tetap mempertahankan 
kemurnian keturunan dan kemurnian iman (cara 
hidup). 


Mesir bukanlah tanah air mereka, tetapi Kanaan. 
Demikian juga kehidupan orang beriman di bumi 
ini, sebagaimana dinyatakan dalam Ibrani 11:13, 


“Dalam iman mereka semua ini telah mati 


sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa 


yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh 
melihatnya dan melambai-lambai kepadanya 
dan yang mengakui, bahwa mereka adalah orang 


asing dan pendatang di bumi ini.” 


Kewarganegaraan orang beriman adalah sorga dan 
bukan dunia ini (Filipi 3:20). 


ORANG ASING 


Kisah tentang Ishak yang diperintahkan Tuhan 
untuk hidup di Gerar sebagai orang Asing, 

dalam Kejadian 26:1-33. Ishak memilih untuk 
membangun kehidupan yang damai, dia tidak 
mau bertengkar dan berebut hal fana, karena dia 
tahu semua adalah sementara, sedang yang kekal 
adalah Tuhan, maka Ishak lebih menantikan Tuhan 


dalam hidupnya. 


Inilah sikap yang diajarkan melalui bagian GIMEL 
di Mazmur 119. Marilah sekali lagi kita renungkan 
bagian ini (ayat 17-24), maka terlihat bahwa 
Pemazmur mengajak setiap orang yang beriman 
hidup menantikan Tuhan dan bersikap seperti 


Ishak ketika berada di Gerar. 


Melalui sikap inilah maka kita akan hidup dengan 
damai dan dalam kedamaian, karena kita tahu, 
ketika kita menantikan Tuhan maka seperti 
Pengkhotbah 3:11 katakan, yaitu 

“Ja membuat segala sesuatu indah pada 
waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan 
dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat 
menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari 
awal sampai akhir.” 8 


(Pdt. Samuel Handoko) 


TT 


LAMA 


“DIAMLAH DAN 
KETAHUILAH, 
BAHWA AKULAH 
ALLAH! AKU 
DITINGGIKAN 

DI ANTARA 
BANGSA- 
BANGSA, 
DITINGGIKAN DI 
BUMI!” 

(Mazmur 46:11). 


anusia terbiasa dengan 

kehidupan instan. Kita 

menginginkan segala sesuatu 
berjalan cepat, termasuk jawaban doa. 
Tuhan itu Maha Kuasa dan sanggup 
bertindak cepat, tetapi kadang Ia 
memilih membiarkan kita menunggu. 
Mengapa demikian? 


MENEMUKAN ARTI 

Tuhan melakukannya bukan untuk membuat 

kita tertekan melainkan Ia menginginkan kita 
memahami arti di balik penantian. 

Di waktu penantian, Tuhan tidak berdiam diri 
tetapi Ia sedang mengerjakan sesuatu di dalam 

diri kita. Ketika kita diam di dalam penantian, kita 
meletakkan iman dan pengharapan bahwa sesuatu 
pasti terjadi. Apabila manusia selalu mengejar hasil 
dan kecepatan waktu, Allah justru lebih tertarik 
pada proses dan kesiapan hati. 


Banyak tokoh alkitab yang melewati masa 

penantian. Abraham menantikan Ishak, anak 
yang dijanjikan Tuhan. Yusuf menantikan Allah 
mengenapi janji yang diberikan-Nya lewat 
mimpi sewaktu ia masih muda. 


| bersambung di hal 9 


SCHOLARSHIPS 


OPEN “ AVAILABLE FOR 


Junior High 


REGISTRATION 14-28 Sept 2016 


Senior High 


2101 7 & 2018 14 Sept - 5 Oct 2016 
PRESCHOOL - ELEMENTARY - JUNIOR HIGH - SENIOR HIGH 


Pre Reg. (Preschool, Elem) : 16 Oct 2016 | 08.00 - 22.00 ( Khusus pemilik NIJ GMS ) 
PERIOD I (Preschool, Elem) : 20 Oct 2016 - 13 Jan 2017 
PERIOD I (Junior High, Senior High) : 11 Oct 2016 - 13 Jan 2017 


You are invited to attend MS HIGH (JUNIOR & SENIOR HIGH) PRESENTAT 
on 14-15 Sept 2016 (by appointment only) 1 


ALL REGISTRATION WILL BE HELD ONLINE (www.mscs.sch.id) 


MSCS Cempaka 031 5457522 (hunting) Ext. 1101 : Preschool, Ext. 1102 : Elementary, Ext. 1103 : Junior High 
MSCS Vision 031 60002000 (hunting| Ext. 2101 : Senior High 
Email reg@mscs.sch.id 


centre of memberof sisterschool of 


Y IXKAN Giwuengeumea “Ap “LD 


10... 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu I 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Sikap Anak” 

Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Bernard Samuel. 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu II 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


@ 


(Re-run) 

Before 30 Show 
“Miracles Edition” 
Pk.10.00 WIB 
www.mstv.tv 


@ 


“Penyembahan” 
Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Philip Mantofa 


GMS Website Survey 


Anda bisa berpartisipasi dalam 
survey website GMS dengan cara 


klik link di 
samping ini 


0... am 
@ 


Before30 English 
Pk. 08.00, TI.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


Mawar Sharon 

Women 

Pk10.00 WIB 

GMS Main Hall 

Pdp. Debby Koesmanto 


MS Senior 

Pk.10.00 WIB 

GMS Chapel 

Pdt. Johannes Sony 


Tayangan ulang 
Ibadah Minggu III 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Mengasihi Tuhan” 
Pk.02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Lanny Tan 


Tayangan ulang 
Ibadah Minggu IV 
GMS Pusat 

Pk. 083.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Kitab Wahyu 1” 
Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Philip Mantofa 


Doa Malam Spesial 
Mendukung 

KKR Trip to Hell Anak 
Pk.19.00 WIB 

GMS Main Hall 

Pdp. Emelda Pau Pau 


(Re-run) 

Before 30 Show 
“Miracles Edition” 
Pk.19.30 WIB 
www.mstv.tv 


MS Senior 


- 


Xx 


5 
Rabu, 12 Oktober16 
pk. 10.00 WIB 
Chapel GMS Jl. Cempaka 24, Sby 
Pembicara: Pdt. Johannes Sony 


Before30 English 
Pk. 08.00 & 11.00 WIB 
www.mstv.tv 


(Re-run) 

Before 30 Show 
“Miracles Edition” 
Pk.15.00 WIB 
www.mstv.tv 


Army of God 
Revival Services 
Pk.16.00 WIB 

GMS Main Hall 


Pro-M Revolution 
Pk.19.00 WIB 

GMS Main Hall 

Pdt. Philip Mantofa 
“disertai Healing Ministry 
di akhir ibadah 


Nor 


Sunday Services 
Pk.07.00, Pk.10.00, 
Pk.16.00, Pk.19.00 WIB 
GMS Main Hall 


FagleKidz 
jadwal lihat di hal. 11 


Army of God 
Revival Services 
Pk.13.00 WIB 

GMS Main Hall 


Before 30 Show 
“Miracles Edition” 
Pk.14.00 WIB 
www.mstv.tv 


Persembahan 
Diakonia dan Misi 
di setiap ibadah 


16 OKT 2016 


Persembahan 
Diakonia dan Misi 


ABTU KEMARIN TANGGAL 

27 AGUSTUS 2016, EAGLEKIDZ 

GMS SURABAYA KEMBALI 
MENGADAKAN SPECIAL NEEDS 
PROGRAM DENGAN TEMA “HOPE." 


Acara ini berupa Ibadah dan Activity untuk anak- 
anak berkebutuhan khusus serta fellowship untuk 
para orang tua yang diikuti dua puluh satu anak 
dan tiga puluh lima orang tua. 


Acara dimulai pukul 16.00 di mana ada dua puluh 
satu anak mengikuti ibadah di Convention Hall 
yang kemudian dilanjutkan dengan bermain dan 
melakukan aktivitas yang menyenangkan bersama- 
sama. Selama ibadah dan activity masing-masing 
anak didampingi oleh satu kakak pendamping yang 
bukan hanya menemani tapi juga mengasihi dan 
selalu mendoakan setiap anak-anak. 


Parent fellowship kali ini dilayani oleh Pdp. 
Rebecca Lippy. Setiap orang tua diperlengkapi dan 
dikuatkan dengan Firman Tuhan. Di akhir khotbah 
didoakan untuk baptisan Roh Kudus. Puji Tuhan 
banyak orang tua yang meresponi dan mengalami 
jamahan Tuhan. 


Di akhir acara, anak-anak diajak berdoa bersama 
dengan orang tua mereka dimana masing-masing 
orang tua berdoa,menumpangkan tangan dan 
mengucapkan berkat atas setiap anak mereka. 
Bukan hanya orangtua dan anak-anak yang 
diberkati tetapi juga setiap kakak-kakak yang 
melayani sangat bersukacita. “Really glad to serve 
them. Iam really blessed that day” 
kata salah satu kakak yang 
melayani. Bahkan, para 
orang tua juga menanti- 
nantikan kapan acara 
ini akan diadakan lagi. 


H (Margaret Chow) 


NN nd 


Bahkan Ester, yang adalah 
seorang wanita, memimpin 
bangsa Yahudi untuk berpuasa 
menantikan Allah membela 
bangsa mereka. Mereka 
bertekun di dalam penantian 
dengan mata tertuju kepada Allah. 
Pada akhirnya, mereka semua 
menerima janji itu sebab Tuhan yang 
mereka sembah tidak pernah lalai 
mengenapkan janji-Nya. 


Saya bukanlah orang yang sabar 
menunggu. Bagi saya, menunggu seperti 
membuang-buang waktu. Saya sering 
“ngomel' ketika naik angkot yang tiba-tiba 
berhenti di tengah jalan untuk mencari 
penumpang. Ketika saya mulai marah, 
ada bisikan di hati saya, “Bersabarlah, Lina. 
Mungkin sopirnya sedang mengalami kesulitan 
finansial sehingga ia harus mencari lebih banyak 
penumpang agar uang yang dihasilkan juga lebih 
banyak.” 


TERBATAS 

Waktu Tuhan berbeda dengan manusia sebab 
manusia hanya memiliki pemikiran yang terbatas. 
Yesaya 55:8-9 mengatakan, “Sebab rancangan- 
Ku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu 
bukanlah jalan-Ku, demikianlah firman Tuhan. 
Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah 
tingginya jalan-Ku dari jalanmu dan rancangan- 
Ku dari rancanganmu.” Sekalipun Allah sanggup 
mengadakan percepatan, tetapi Ia bukanlah Allah 
yang terburu-buru seolah dikejar-kejar waktu. 
Waktu Allah memang tidak selalu cepat tetapi 
selalu tepat. 


Tuhan sanggup memunculkan pengharapan 
di tengah-tengah keputusasaan Kita mungkin 


, A8 K' 
Yesus bisa'saja datang 
lebih cepat tetapi Ia $ 
sengaja datang sesuai 
jadwal-Nya agar 
mereka dapat melihat 
kuasa kebesaran Allah. 
Kuasa-Nya tidak terbatas 
oleh ruang dan waktu. aa LN 


3 


berkata, “Sudah terlambat” atau “Semua 
sudah tidak dapat diperbaiki lagi”, tetapi 
tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ketika 
kedua saudara perempuan Lazarus, Maria 
dan Marta, mengirimkan kabar kepada-Nya 
kalau Lazarus sedang sakit, Yesus tidak buru- 
buru datang tetapi sengaja tinggal dua hari di 
tempat di mana Ia berada. 


Ketika Yesus sampai di tempat Maria dan 
Marta, Lazarus sudah meninggal dan sudah 
dikuburkan selama empat hari. Ketika semua 
pengharapan telah sirna, Yesus datang 
membawa mujizat dengan membangkitkan 
Lazarus. Yesus bisa saja datang lebih cepat 
tetapi Ia sengaja datang sesuai jadwal-Nya 
agar mereka dapat melihat kuasa kebesaran 
Allah. Kuasa-Nya tidak terbatas oleh ruang 
dan waktu. 


Banyak orang menjadi putus asa dan 
menyerah, tetapi harusnya tidak demikian 
untuk setiap orang yang menanti-nantikan 
Tuhan. Sebab “orang-orang yang menanti- 
nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru: 
mereka seumpama rajawali yang naik 
terbang dengan kekuatan sayapnya: mereka 
berlari dan tidak menjadi lesu, mereka 
berjalan dan tidak menjadi lelah.” (Yesaya 
40:31). W 

(Linawati S, GMS Pusat. CG Pro-L 14 Sby) 


IGA MINGGU SEBELUM HINGGA 
HARI H PELAKSANAAN KKR “HIS 
GRACIOUS HAND” DI SURABAYA PADA 


26 APRIL 2016 LALU, TELINGA KANAN SAYA 
MENDENGUNG. 


Saya hadir di KKR tersebut, dan keesokan 
paginya sudah tidak mendengung lagi. Lalu, saya 
memeriksakan diri ke dokter spesialis syaraf, 

dan dirujuk untuk tes MRI (Magnetic Resonance 
Imaging). Dari hasilnya, dokter mengatakan 
bahwa ada urat (syaraf telinga) yang menempel 
dan harus dioperasi. Dokter juga menyertakan 
resep obat untuk diminum. Karena merasa sehat, 
saya tetap beraktifitas seperti biasa, dan tidak 
kontrol dokter lagi. 


Beberapa bulan kemudian, saya menghadiri reuni 
keluarga di Bali. Adik saya yang sedang sakit akan 
menjalani tes MRI. Pernah mendengar tentang 
sakit saya sebelumnya, ia mengajak saya beserta 
dua saudara lainnya untuk sekalian dites MRI dan 
DSA (Digital Substraction Angiography). 


Dari empat orang, hasil saya yang paling jelek. 
Hasil DSA mengatakan bahwa otak sebelah kiri 
saya mengalami penyusutan (mengecil), dan 
seharusnya hal itu membuat otak bekerja tidak 
seimbang. Dokter yang memeriksa bingung, 
karena dengan kondisi seperti itu, saya masih bisa 
beraktifitas seperti biasa. 


10 


Dokter tidak mengatakan 
hasil diagnosa secara 

langsung kepada saya, dan 
hanya berpesan kepada saya agar 
banyak berdoa dan diet ala kadarnya. Saya 
menjalankannya, tanpa membeli obat- 
obatan. 


Pulang dari Jakarta pada 19 Juli 2016, saya 
mengikuti retret “Fourth Dimension” dan 
didoakan oleh Pdt. Philip Mantofa. “Dalam 

nama Yesus, saat ini saya meminta agar 
mujizat terjadi! Otak mengembang sempurna 
dan sama,” kata Pdt. Philip dalam doanya. 


Sampai rumah, setiap hari saya saat teduh dan 
membawa pergumulan saya dalam doa, sambil 
menjamah bagian yang sakit dan mengatakan 
dengan iman yang bulat bahwa saya sudah 
sembuh dan mujizat terjadi! 


Sebulan kemudian, saya kembali ke Jakarta untuk 
kontrol. Sebelum berangkat, saya didoakan Pdt. 
Jusuf dan beliau berpesan, agar saya tidak usah 
bimbang atau takut, tetap percaya bahwa mujizat 
akan dinyatakan Tuhan! 


Setelah diperiksa ulang, dokter di Jakarta kaget! 
“Wah, luar biasa! Saya jarang dapat pasien 
seperti ini! Ini merupakan anugerah Tuhan, 
kalau menurut medis.” kata dokternya. Dokter 
menyatakan bahwa kondisi otak saya sudah 
mengalami perkembangan yang baik dengan 
pesat. 


SETIAP HARI SAYA SAAT TEDUH DAN 
MEMBAWA PERGUMULAN SAYA DALAM 
DOA, SAMBIL MENJAMAH BAGIAN YANG 

SAKIT DAN MENGATAKAN DENGAN 
IMAN YANG BULAT BAHWA SAYA SUDAH 
SEMBUH DAN MUJIZAT TERJADI! 


Jika Tuhan sanggup menyatakan mujizat-Nya 
kepada saya, maka Ia juga bisa menyatakan 
mujizat-Nya bagi Anda. Apa pun masalah Anda, 
tetaplah taat dan teguh pada firman-Nya. 
Takutlah akan Tuhan dan andalkan Dia saja, 
maka Ia akan campur tangan. Tuhan Yesus 


memberkati. P- (Kesaksian Liem Suk Djiao, 
Jemaat GMS Surabaya) 


GEREJA 
MAWAR SHARON 


Jl. Cempaka 24, Surabaya. 
E-mail: Info@gms.or.id 
TELP.: (031) 60007000 (HUNTING) 
FAX : (62-31) 5322452 
Persembahan Anda untuk 
Gereja Mawar Sharon dan 
Bukit Doa Immanuel 

dapat ditransfer ke: 

No. Rek. A/C 010.049.700.0 
BCA Veteran - Surabaya 
” @gmschurch 
@@gmschurch 


Ml cerda mawar sharon 


Kesaksian anda bisa dikirim ke: 
email. agung.p@gms.or.id / 


telp. 031-60007000 ext. 103 / 
surat: GMS - Jl. Cempaka 18i Sby 


GMS Surabaya 

Kebaktian Umum | Pk. 07.00 WIB 
Kebaktian Umum II Pk. 10.00 WIB 
Kebaktian Umum II Pk. 16.00 WIB 
Kebaktian Umum IV Pk. 19.00 WIB 
Kebaktian Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Kebaktian Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
Auditorium MSCS (Voltage) 

Kebaktian Anak | Pk. 07.00 WIB 
r.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 
(Supertrooper 4 Voltage) 

Kebaktian Anak II Pk. 10.00 WIB 


r.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 
(Supertrooper 4 Voltage) 
Kebaktian Anak III Pk. 16.00 WIB 
r.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 
(Supertrooper 4 Voltage) 
English Service 


(MSCS It.1) Pk. 16.00 WIB 
Kebaktian Anak IV Pk. 19.00 WIB 
r.202 (All Stars), convention hall 
(Supertrooper) 

Keb. Pelajar 

Sabtu Pk. 16.00 WIB 


Jl. Cempaka 18i, Surabaya. 


Keb. Profesional Muda 
Sabtu Pk. 19.00 WIB 
Kebaktian Anak (Sabtu) Pk. 19.00 WIB 
Jl. Cempaka 18i, Surabaya. 


Bukit Doa "Immanuel" Prigen 
Keb. Umum Pk. 10.00 WIB 
Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes) 


GMS Unity Surabaya Timur 
Keb. Umum - Anak | Pk. 07.00 WIB 
Keb. Umum « Anak II Pk. 10.00 WIB 


Sanctuary Room, 1st floor. 

Vision Building, Marvell City Complex. 

Jl.Raya Ngagel 123, Surabaya. 

Cp. Melyana (089677931982/081390801878) 


GMS House of Victory Surabaya Selatan 

“ Sat. Jemursari, Pondok Tjandra, & Rungkut 
Keb. Umum # Anak Pk. 07.00 WIB 
Jl. Siwalankerto 145 

Cp. Deky (031-70717173) 


GMS Revelation Surabaya Barat 


Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 WIB 
Keb. Umum «4 Anak I Pk. 07.00 WIB 
Keb. Umum -« Anak II Pk. 10.00 WIB 


JI. Raya Sukomanunggal 

Komplek Pertokoan Satellite Town 
Sguare Blok F/ No: 1-6, 22-26 
Telp. 031-7319854 


GMS Denpasar-Bali (The Light) 


Keb. Umum « Anak | Pk. 08.00 WITA 
Keb. Umum « Anak II Pk. 11.00 WITA 
Keb. Umum Pk. 17.00 WITA 
Keb. Youth Pk. 14.00 WITA 


Keb. Profesional Muda (Sabtu) Pk. 19.00 WITA 
Jl. Teuku Umar Barat 275,Denpasar, Bali 
(Sebelum Depo Bangunan) 

Telp: 0361-8466437 


GMS Revival Sidoarjo 


Keb. Umum «4 Anak I Pk. 07.00 WIB 
Keb. Umum « Anak II Pk. 10.00 WIB 
Keb. Umum « Anak III Pk. 16.00 WIB 


Keb. Umum IV 4 Pro-M Pk. 19.00 WIB 
Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
Keb. AOG Pk. 13.00 WIB 
Ibadah Pemulihan (Jumat) Pk.19.00 WIB 


Sebelah "HERO" Supermarket, KAV.A2 
No. 27-32 Jl. Pahlawan Sda. 
Telp. 8946136, Fax: 8052650 


GMS Revival Madiun 


Umum « Anak | Pk. 07.00 WIB 
Umum # Anak II Pk. 17.00 WIB 
Pro M (umum) Pk. 10.00 WIB 
AOG Pk. 13.00 WIB 
Eaglekidz (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


Jl. Bogowonto 1 
Telp: 0351-469869 


GMS One Family Malang 

Keb. Keluarga # ProM 4 Anak! Pk. 07.00 WIB 
Keb. Keluarga # ProM 4 Anak II Pk. 10.00 WIB 
Keb. Keluarga # ProM 4 Anak III Pk. 16.00 WIB 


Keb. Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Doa Malam (Rabu) Pk. 18.00 WIB 
Jl. Raya Dieng 19, Malang 

Telp. 0341-570539 

GMS Jombang 

Keb. Umum | Pk. 07.00 WIB 
Keb. Umum II Pk. 16.00 WIB 
Eaglekidz (Rabu) Pk. 16.00 WIB 
Keb. Pelajar & Pemuda Pk. 10.00 WIB 
Keb. Pemulihan Jumat) Pk. 18.30 WIB 
Keb. Pro-M (Sabtu) Pk. 18.00 WIB 


Sekretariat & tempat Ibadah: 
Kompleks Ruko Cempaka Mas C-8 
Jl. Soekarno Hatta, telp.0321-8492150 


GMS Revival Tulungagung 


Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 WIB 
Keb. Umum - Anak I Pk. 07.00 WIB 
Keb. Umum « Anak II Pk. 16.00 WIB 
Keb. Remaja Pk. 10.00 WIB 
Jl. WR. Supratman no 104, 

Telp. Kantor 0355-328170 

GMS Revival Jember 

Keb. Umum | Pk. 07.00 WIB 
Keb. Umum II # Pro-M Pk. 10.00 WIB 
Keb. Umum III Pk. 16.00 WIB 
Keb. Youth Pk. 13.00 WIB 
Jl. Trunojoyo 26, di pertokoan JBC 

Eaglekidz | Pk. 07.30 WIB 
Eaglekidz II Pk. 17.00 WIB 
Eaglekidz III Pk. 16.00 WIB 
Voltage (Sabtu) Pk. 17.00 WIB 


Jl. Trunojoyo 26, Jember. 
Sekretariat: Pertokoan JBC Ruko C2-C3 
Telp & Fax 0331-425153 


GMS Kediri 
Keb Umum -# Anak I Pk.10.00 WIB 
Keb. Umum « Anak II Pk. 16.00 WIB 


Hotel Grand Surya Jl. Dhoho 95, Kediri 
Telp. 0354-4526285 CP: Bp. Sunggana 


GMS Miracle Yogyakarta 


Ibadah Umum Pk. 10.00 WIB 
Keb. Doa Malam (Jumat) Pk. 18.30 WIB 
Keb. Eaglekidz Pk. 10.30 WIB 
Keb. AOG Pk. 13.00 WIB 


Pacific Building It. 3, 

Jl. Laksda Adisucipto 157 
telp.0274-555497, fax.0274-557904 
CP: Pdp. Arief Wicaksono (08562722328) 


GMS Provider Sukabumi 

badah Umum & Anak Pk. 10.00 WIB 
Hotel Maxone, JL. Siliwangi No. 90 

antor & Sekretariat : 

Pesona Pangrango Blok Z3 No. 1 Sukabumi 
Telp: (0266)6243619 

Cp : Arsih/Ryan : 08561611930 


GMS Amanat Agung Magelang 


eb. Umum Pk. 07.00 WIB 
eb. Umum II 4 ProM Pk. 17.00 WIB 
eb. Youth Pk. 11.00 WIB 
eb. Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
I. Gatot Subroto 408 

CP:lrma (081 3244 32651) 

Sekret: Jl. Gatot Subroto 36D/E 

Telp: 0293-314652, 085100515771 

Fax: 0293-3191391 

GMS Kemah Kemenangan Salatiga 


eb. Umum # Anak Pk. 08.00 WIB 
eb. A0OG1 Pk. 13.00 WIB 
eb. AOG 2 Pk. 16.00 WIB 


|. Sukowati 62, Salatiga 
Telp/Fax (0298) 328124, 
CP: Paulus Eko (085740282010) 


GMS Tower of Victory Semarang 


eb. Umum # Anak | Pk. 10.00 WIB 

eb. Umum # Anak II Pk. 16.00 WIB 

eb. AOG Pk. 13.00 WIB 
Gereja Mawar Sharon "Tower of Victory" 


enara Mas Building 3rd floor 
. Majapahit 198 
Telp. 024-6721318, fax. 024-6720283 


CP: Monalisa (085713022022) 

GMS Solo 

badah Umum « Anak | Pk. 10.00 WIB 
badah Umum - Anak II Pk. 16.00 WIB 
badah Youth Pk. 13.00 WIB 
badah Pro-M Pk. 19.00 WIB 


Aston Solo Hotel. Ballroom It. 5. 
Slamet Riyadi 373 Solo 


Sekretariat Gereja. Jl. Dr. Supomo 75, 77 Solo 
(Telp/ Fax): 0271-723172. 

(HP) 082137313553 

GMS Favour Jakarta 

badah Umum -Anak | Pk. 10.00 WIB 
badah Umum - Anak II Pk. 16.00 WIB 
badah Youth Pk. 13.00 WIB 
Voltage (Sabtu) Pk. 13.00 WIB 


Central Park Mall, Podomoro City, 
Gedung TRIBECA Lt. 1 

. Let. Jend. S. Parman Kav.28, JakBar 
(Sebelah Mall Taman Anggrek) 

Telp: 021-56985786 / 87, 

Fax: 021-56985785 


GMS Tentara Tuhan Bandung 


eb. Umum # Pro-M Pk. 10.00 WIB 
eb. Anak Pk. 10.30 WIB 
eb. Youth Pk. 13.00 WIB 


'eeting Room Royal Palm It.8 

Aston Tropicana Hotel Bandung 

Premier Plaza, Jl. Cihampelas 125-120 
Bandung 40131 

Sek: Jl. Terusan Sutami, Komp. Setrasari Mall 
Plaza 2, blok A no. 6 

Telp: (022) 87775119 


GMS Mercy Balikpapan 


eb. Umum # Anak | Pk. 10.00 WITA 
eb. Umum # Anak II Pk. 17.00 WITA 
eb. Youth Pk. 13.00 WITA 


I. Mayjen Sutoyo RT. 44 no. 32 
Gunung Malang (ex. gudang YOVA Lama) 
Telp:0542 - 425937, Fax: 0542-425938 


GMS Marvelous Banjarmasin 


eb. Umum # Anak | Pk. 10.00 WITA 
eb. AOG Pk. 13.00 WITA 
eb. Umum # Anak II Pk. 17.00 WITA 


HOTEL G'SIGN, Jl. A. Yani km 4,5 

Sekt. Jl A. Yani Km. 3,5 No. B.8 

Ruko Tunjung Maya, Seberang Poltabes 
Banjarmasin (0511-3252888) 

CP : Yuliana (085243551976) 


GMS Grace Samarinda 


eb. Youth Pk. 13.00 WITA 
eb. Umum Pk. 17.00 WITA 
Planet Swalayan It.2. 

eb. EagleKidz Pk. 17.00 WITA 


Planet Swalayan It.3, Jl. Rajawali no.8 
Sekre.: Ruko Citraland BL 17, 

I. DI Panjaitan, Telp. 0541-4100650 
Cp: Brilli (081308822698) 


GMS Glory of God Pontianak 
eb. Umum (It.2) 

eb. Anal 
badah Youth 

I. A. Yani, Komplek A. Yani 
Sentra Bisnis Blok C-12, 
Megamall, Pontianak. 
Sekre: It.1, (0561- 760049) 


Pk. 10.00 WIB 
Pk. 10.15 WIB 
Pk. 14.00 WIB 


GMS Restoration Ambon 

badah Umum 4 Anak Pk 10:00 WIT 
badah Youth Pk 14:00 WIT 
Convention Hall Pacific Hotel Ambon Lantai 2, 
alan Cendrawasih no. 8 Ambon 

Sekretariat: 

alan Rijali no. 26 Belakang Soya 

ecamatan Sirimau, Ambon 97123 

Telp: 0911-314570 

CP: Erik (085347261119) 


GMS Saparua-MIk 


eb. Umum Pk. 09.30 WIT 
eb. Anak Pk. 16.30 WIT 
I. Depan Pasar Saparua 
Ex BANK Danamon) 
Cp: James Loimehiapy 
0852 4300 8824, Tel/Fax.0931-21487) 
GMS Masohi (Maluku Tengah) 
eb. Umum Pk. 09.30 WIT 
eb. Anak Pk. 16.00 WIT 
eb. Pemuda Pelajar Pk. 13.00 WIT 


I. Manusela, belakang kantor 
ejaksaan Negeri Masohi 
Telp: 0914-22790 

CP: Pdp. Rudy Ritiauw 
085243078844 


GMS Tower of Strength Manado 


eb. Umum I 4 Anak Pk. 10.00 WITA 
eb. AOG Pk. 14.00 WITA 
eb. Umum II Pk. 18.00 WITA 


I. Wolter Monginsidi, Kompleks Bahu Mall 
Samping Apartemen Lagoon) Bahu - Manad 
95115, Telp. 0431-831226 

Cp : Nain S. (085240163011) 


te) 


GMS Breakthrough Kendari 
badah Umum I Pk. 09.00 WITA 
badah Umum II Pk. 17.00 WITA 
Ruko GMS Breakthrough Kendari 

I.Supu Yusuf ( depan Plaza Kubra), Mandonga 
CP : Novita (0852 5613 3910) 

Telp. 0401 - 3128751 


GMS Bitung 
ebaktian Umum # Anak Pk. 10.00 WITA 
ebaktian Youth (Sabtu) Pk. 17.30 WITA 


e 


e 
e 


Tel 


Kel 


GMS Tondano (HOR) 


GMS Kotamobagu 


. Samrat Pakadoodan Ling 3 (Sebelah Yebenlin) 


p: 0438 — 30903 


Pk. 10.00 WITA 
Pk. 17.00 WITA 


baktian Umum 4 Anak 
baktian AOG 


I. D.I. Panjaitan Ling 1, Taler 
(Depan Kantor Pos Tondano) 


p: 0431 — 324046 


baktian Umum 4 Anak Pk. 10.00 WITA 


Kel 


baktian Youth (Sabtu) Pk. 17.00 WITA 


I. Sutoyo no. 28, 


(Depan Apotik Kotamobagu) 
Cp. Gabriel Dimas (08229033390) 


GMS God's Dwelling Place Makassar 


Keb. Umum | 4 Anak. Pk. 10.00 WITA 
Keb AOG. Pk. 13.00 WITA 
Keb Umum II 4 Pro-M. Pk. 17.00 WITA 
Hotel M-Regency 
Jl. Daeng Tompo No.8 Makassar 
Cp. Neltje (082187924935 ) 
Sek. Jl. Sungai Cenrana No. 26 
(Belakang Pasar Sawah) 
Telp. 0411 - 3638764 
GMS My Home Medan 
Keb. Voltage (Sabtu) Pk. 16.30 WIB 
Keb. Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 WIB 
Keb. Umum # Anak | Pk. 07.00 WIB 
Keb. Umum # Anak II Pk. 10.00 WIB 
Keb. Umum # Anak III Pk. 16.00 WIB 
Keb. Pemuda/ Pelajar Pk. 13.00 WIB 
Keb. AOG Pk. 13.00 WIB 
Sun Plaza, It. roof, Jl. H. Zainul Arifin 7, 
Sek: Jl. Gaharu no 27 B Medan, Telp : 061- 
1530760 
GMS True Vine Pekanbaru 
eb. Umum (It.2) Pk. 10.00 WIB 
eb. Anak (It. 1, VIP A.B.C) Pk. 10.00 WIB 
di Restoran Apollo, Jl. Ahmad Yani no.83 
eb. Youth (Sekretariat It.3) Pk. 14.00 WIB 
Sekretariat : 
n. Teuku Umar No. 20-22, Pekanbaru 
CP: Irawati Santoso (0812 6882 8800), 
Telp/ Fax: 0761-20019-20121/0761-854816 


Ss 
kal 


O 


e 


CP. 


GMS 


GMS Lighthouse Palembang 
badah Umum # Anak 

ote 
emeru 1, Jl. Jend. Sudirman 57 
Pp. 


badah Youth 


Pk. 10.00 WIB 
Horison Ultima Palembang Lt.3, R. 


Paul (081332212471) 
Pk. 14.00 WIB 
mp. Ruko Graha Maju Motor 


. Rasyid Nawawi No. 24-26F 


p (0711) 361425 / 366572 
Theo (081995118283) 


Lampung 


b. Umum 4 Anak Pk. 10.00 WIB 


Hotel Marcopolo, Ruang Restaurant 
I. Dr. Susilo no. 4, Lampung 
CP: 


Bp. Eddy Yanto - 085359785588 


GMS Jambi 


b. Umum 4 Anak Pk. 10.00 WIB 
mpleks ruko sentosa A3 - belakang Toko 


Gloria- Pasar, Jl. Raden Mattaher Jambi 


Tel 
08 


p 0741- 5911180 CP : Edi Riyanto Ong - 
13 3824 7888, Weinna - 0812 6065 6562 


